WikipediA 

Bahasa Kazakh 


Bahasa Kazakh dituturkan oleh etnis Kazakh dan 
jumlahnya mencapai kira-kira 12 juta jiwa, yang tersebar 
masing-masing di Kazakhstan, 1 juta jiwa di Republik 
Rakyat Tiongkok khususnya Daerah Otonomi Xinjiang di 
mana mereka berkonsentrasi di 3 prefektur otonom yakni: 
Ili Kazakh, Mori Kazakh dan Barkol Kazakh. Sedangkan 
dalam jumlah kecil, bahasa Kazakh dituturkan di kawasan 
Badakhshan, Afganistan, dan kota Gorgan, provinsi 
Golestan, Iran. 

Bahasa Kazakh ditulis dengan huruf Kiril, kecuali di 
Tiongkok yang menggunakan huruf Arab Kazakh dan di 
kawasan lain yang menggunakan huruf Arab sesuai 
dengan kondisi setempat. 


Catatan 


1. A Mikael Parkvall, "Varldens 100 storstasprak 
2007" (The World's 100 Largest Languages in 
2007), in Nationalencyklopedin 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Kazakh". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Bahasa Kazakh 

K,a3aK, Ti/ii, qazaq tili, J'* 

Dituturkan di Kazakhstan, China, Mongolia, 
Afghanistan, Tajikistan, Turki, 
Turkmenistan, Ukraina, 
Uzbekistan, Russia, Iran, 
Kirgizstan 

Penutur 110 juta (2007)lb 

bahasa 

Rumpun Turkik 

bahasa 

■ Kipchak 
■ Kipchak-Nogay 

■ Bahasa Kazakh 


Sistem Alfabet Kazakh (Sirilik, Latin, 

pen ulisan Perso-Arabic , Kazakh Braille) 

Status resmi 


Bahasa 
resmi di 

Diatur oleh 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 


Kazakhstan 


Kazakh language agency 
Kode bahasa 

kk 

kaz 

kaz 


Glottolog kazal248 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/kaza 

1248)hd 


Daerah tutur bahasa Kazak: 
j | daerah dimana penutur bahasa Kazak 
adalah mayoritas 

j | daerah dimana penutur bahasa Kazak 
adalah minoritas 





































Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Kazakh 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kazakh&oldid=15109576" 


Halaman ini terakhir diubah pada 28 Mei 2019, pukul 18.40. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 












